BUKU PANDUAN 


KADERISASI 


PC. IPNU IPPNU BOJONEGORO 


Disusun Oleh : 
Departemen Kaderisasi 
PC. IPNU IPPNU Bojonegoro 


KATA PENGANTAR 


M. Fakhrul Irfan Syah 
(Ketua PW IPNU Jawa Timur) 


Kewajiban setiap insan dalam menyikapi hamparan 
rahmat Allah SWT adaah bersyukur kepada-Nya melaui hati, 
lisan, dan anggota badan. Ungkapan terima kasih juga 
selayaknya diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, seorang 
Rasul yang mengemban misi menjadi rahmat bagi semesta 
alam. Wujud kongkritnya antara lain menyampaikan sholawat 
dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat 
dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. 

Para pendiri Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama 
merupakan figur-figur yang sangat patut kita teladani. Bukan 
hanya kesuksesanya mendirikan organisasi akan tetapi banyak 
sistem yang mulai muncul dan membuat organisasi Ikatan 
Pelajar Nahdlatul Ulama semakin konstruktif, salah satunya 
ialah sistem kaderisasi. 

Pada umumnya tidak semua kader memiliki kapasitas 


merancang desain pelatihan secara matang dan terkonstruk. 


Oleh sebab itu, perlu diadakan upaya fasilitasi untuk problem 
tersebut. Salah satunya adalah melalui penyajian panduan 
kaderisasi lokal seperti buku ini.Permasalahan yang diangkat 

Departemen Kaderisasi PC IPNU IPPNU Kabupaten 
Bojonegoro dalam buku ini berkisar pada argumen-argumen 
ideologi, kepemimpinan, keorganisasian dan beberapa hal lain 
yang bersinggungan dengan fasilitasi kaderisasi. Itulah 
mengapa buku ini menjadi penting untuk rujukan bagi mereka 
yang membutuhkan referensi mekanisme kaderisasi. 

Signifikasi buku ini semakin meningkat levelnya ketika 
kita menengok fenomena terkini yang menjadi gejolak di 
tengah-tengah masyarakat. Lagu lama yang hari ini kembali 
muncul dipermukaan ialah permasalahan ideologisasi yang 
semakin akrab ditelinga. Radikalisme, extrimisme, separatisme 
dan yang lebih mengenaskan adalah tergerusnya nilai-nilai 
Ukhuwwah Islamiyah. 

Telaah cerdik dari buku inilah yang diharapkan menjadi 
solusi kebutuhan di masing-masing pimpinan yang ada di 
wilayah kerja PC IPNU IPPNU Kabupaten Bojonegoro guna 


memperkuat pondasi kaderisasi dari serangan bertubi-tubi 


yang dilancarkan pada aspek Iman, Islam dan Ihsan pada diri 
calon anggota, kader dan Instruktur. 

Pada saat yang sama kami berharap besar pada buku 
ini agar mampu memberi keteguhan hati kepada kader-kader 
IPNU IPPNU agar tetap konsisten memupuk rasa cinta 
terhadap organisasi ini. Sehingga buku ini bisa dikatakan multi 
fungsi, yaitu sebagai referensi teknis mekanisme pelaksanaan 
kaderisasi dan juga magnet yang mampu menarik kecintaan 
kader terhadap organisasi. Semoga buku Panduan Kaderisasi 
ini membawa berkah kepada penulis dan kader-kader IPNU 


IPPNU baik di dunia terlebih di akirat nanti. Aamiin. 


KATA PENGANTAR 


Jamaludin Ahmad Husain 


(Ketua PC IPNU Bojonegoro) 


Dengan mengucap Alhamdulillahirobbilaalamiin mari 
kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah SWT, tuhan sang 
pencipta alam semesta yang selalu memberikan nikmat iman, 
islam, dan ihsan kepada kita semua. Peranan organisasi IPNU 
IPPNU tentu dirasa sangat penting sebagai wadah 
pengkaderan dan inkubasi kepemimpinan para pelajar 
Nahdliyin. "Kaderisasi adalah perangkat sistematik yang 
menjamin lahirnya generasi penerus dan ujung tombak yang 
akan meneruskan estafet organisasi" (buku panduan 
kaderisasi 2004) untuk itu, adalah sebuah keniscayaan bahwa 
fungsi kaderisasi dalam mempersiapkan embrio untuk 
melanjutkan semangat dan estafet perjuangan sebuah 
organisasi. 

Buku ini merupakan hasil dari sebuah keresahan yang 
melahirkan sebuah gagasan dan menjadi sebuah wujud buku 


berisi sebuah sistem yang dibidani oleh departemen kaderisasi 


Bojonegoro melalui konsensus bersama, diharapkan buku ini 
mampu menjawab segala problematika pengkaderan yang 
hari ini dirasakan oleh setiap pimpinan yang ada dibawah 
naungan PC IPNU IPPNU Kabupaten Bojonegoro. Sehingga 
segala sesuatu aktifitas kaderisasi baik formal, non formal 
maupun informal bisa berjalan secara efektif dan efisien. 

Saya harapkan buku ini tidak hanya menjadi simbol 
kaderisasi untuk menunjukan eksistensinya, tetapi mampu 
menjadi acuan standart pengkaderan yang dilaksanakan pada 
setiap pimpinan yang ada, dan tugas kita adalah untuk selalu 
mengkaji dan mamahami setiap detail dari buku panduan 
kaderisasi ini, karena tentunya buku ini bukanlah buku yang 
sempurna dan perlu untuk kita sempurnakan secara bersama- 


sama sesuai dengan kebutuhan perkembangan zaman. 


vi 


KATA PENGANTAR 


Rida'ul Bariroh 


(Ketua PC IPPNU Bojonegoro) 


Alhamdulillahirobbilaalamiin, senantiasa kita panjatkan 
kepada Allah SWT, tuhan semesta alam yang senantiasa 
memberikan nikmat iman, islam, dan ihsan kepada kita semua 
sebagai seorang hambaNYA. Sholawat dan salam juga 
seyogyanya kita curah dan limpahkan kepada Nabi 
Muhammad SAW yang merupakan salah satu panutan yang 
akan selalu membimbing kita hingga di akhirat kelak. 

Peran pendiri Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama 
sangat tidak cukup jika hanya kita apresiasi dengan ungkapan 
terima kasih, tanpa adanya tenggang rasa dalam hati untuk 
melanjutkan perjuangannya. Namun harus ada stimulus positif 
yang akan membawa Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama 
untuk selalu mempertahankan eksistensi dan memperkuat 
sistem kaderisasi. 

Sistem kaderisasi pada setiap daerah tentunya 


memiliki tingkat kesulitan yang berbeda- beda, dengan adanya 


vii 


tingkat kesulitan yang berbeda tentunya desain dan penyajian 
yang diberikan harus sesuai dengan permasalahan yang 
dihadapi pada daerah tersebut. Oleh karena itu munculnya 
buku panduan kaderisasi lokal ini sebagai upaya menjawab 
permasalahan tersebut. 

Buku panduan kaderasi lokal yang digagas oleh 
Departemen Kaderisasi PC IPNU IPPNU Kabupaten Bojonegoro 
salah satunya mengangkat isu - isu strategis sepertihalnya 
radikalisme, extrimisme, dan separatisme yang ada di 
Kabupaten Bojonegoro. Selain isu tersebut masih ada 
beberapa isu yang lainnya. 

Harapan kami buku panduan kaderisasi lokal ini 
mampu digunakan, dimanfaatkan dan di jadikan rujukan oleh 
pimpinan yang berada di bawah naungan PC IPNU IPPNU 
Kabupaten Bojonegoro sebagai upaya penanaman ideologi 
dan memperkuat kaderisasi dari hal- hal yang tidak diinginkan. 
Serta memupuk kecintaan dan keistigomahan dalam 
berorganisasi. Semoga buku panduan kaderisasi PC IPNU 
IPPNU Kabupaten bojonegoro ini dapat bermanfaat bagi 
penulis serta kader- kader IPNU IPPNU. Aamiin. 


vili 


DAFTAR ISI 


KATA PENGANTAR 2 enwam naa sn tum ii 
PENDAHULUAN. denok en buah bahu ian aa 1 
PANDUAN PELAKSANAAN PENGKADERAN oi... 3 
A. PANDUAN PELAKSANAAN MAKESTA.........oooooW 3 
Ui: (PENgErtia NG ee enenananunasnsmakaa 3 
Di NAN an ra Naa aan ana Daan ra Nana Tana 3 
3. SOP Penyelenggara..........ooooo.W.W oom 5 
4. SOP Materi dan Pemateri...........oooooooo oo 5 
HL SOP:Persi apaan dan anna Sintlinnyahanah 6 
6: “SOP. Relaksanaaor eneng enakan 12 
7. SOP Follow Up (Rencana Tindak Lanjut)............. 13 
2 SifabUS Materi one anta aa Tea 15 
9. Jadwal Kegiatan... Woo W Woo 22 
B.PANDUAN PELAKSANAAN LAKMUD ee o..oroooinannnnnnnn 25 
1. "Pengertian usus asha 25 
Dt TN UAN tenang aa AAN NN ANN NAN nana 25 
3. SOP Penyelenggara..........ooo”oW#Wo.Wooooomo 26 
4. SOP Materi dan Pemateri... oo 26 
D3 SOP PErSIApAN basah 28 
6, SOP Pelaksandan jemuran akan 34 


7. SOP Pendampingan / Follow Up... 35 


8. Silabus Materi.........oooooooocoWoWW Woo. 37 
91 - Jadwal sae dent Ana SN Na 49 
C.SOP PENGAJUAN SERTIFIKAT KADERISASI ........oo. 54 
LAMPIRAN-LAMPIRAN ed d0 dd nana nana nana nana 56 
A.CONTOH SURAT DAN BORANG.......ooo oo WW om anna 56 
1. Surat Permohonan Penerbitan Sertifikat............ 56 
2. Berita Acara Pelaksanaan............oooooo.oocoo 57 
3. Data Diri Peserta Dan Detail Pengkaderan.......... 58 


4. Dokumentasi Foto Pelaksanaan Pengkaderan.... 58 


5. Surat Pengantar.........oooooooWoo0 oa 59 
Bi PRETEST. DAN. POSTES nee enam 59 
1. Pengertian Pretest dan Post Test ............. 60 
2. Pelaksanaan Pretest dan Post Test...................... 60 
C-FORMAT. PENILAIAN. se meo kanan Satakuaalah 75 


PENUTUP honda panas aan 85 


PENDAHULUAN 


Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama dan Ikatan Pelajar Putri 
Nahdlatul Ulama (IPNU-IPPNU) adalah organisasi yang 
berazaskan pancasila, beragidah Islam Ahlussunah Wal 
Jama'ah dan bersifat keterpelajaran, kekaderan, 
kemasyarakatan, kebangsaan dan keagamaan. Kaderisasi 
merupakan suatu proses pembelajaran dan mengembangan 
potensi kader yang dimulai dari perekrutan, Pendidikan, 
pengembangan hingga distribusi kader. Artinya, kerja 
kaderisasi harus dipahami sebagai proses yang 
berkesinambungan dan dilakukan secara konsisten dan 
sistematis. Sistem kaderisasi diharapkan menjadi landasan 
legal kerja kaderisasi dan menjamin agar seluruh proses 
kaderisasi dapat berlangsung secara tepat, terstruktur dan 
konsisten. Agar terciptanya kaderisasi yang terstruktur dan 
kosisten maka perlu adanya panduan kaderisasi. 

Panduan kaderisasi PC IPNU IPPNU Bojonegoro ini 
disusun untuk menjadi panduan dalam pelaksanaan 
pengkaderan di Pimpinan Cabang (PC), Pimpinan Anak Cabang 
(PAC), Pimpinan Ranting (PR), Pimpinan Komisariat (PK), 


Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi (PKPT) se-Bojonegoro. 
Secara Umum pedoman kaderisasi ini menjelaskan tentang 
pengertian, tujuan, penyelenggara, peserta, waktu, silabus 
serta jadwal pada pengkaderan Makesta, Lakmud. 

Dengan panduan kaderisasi ini diharapkan 
pengkaderan di wilayah Bojonegoro lebih efektif dan efisien, 
serta dapat mencetak kader yang militan, profesional, handal 
dan memiliki daya saing, namun tetap memegang teguh nilai- 


nilai ke-NU-an dan ke-Indonesia-an. 


PANDUAN PELAKSANAAN PENGKADERAN 


A. PANDUAN PELAKSANAAN MAKESTA 
1. Pengertian 
Masa Kesetiaan Anggota (Makesta) adalah 
Pelatihan jenjang awal dalam sistem kaderisasi formal 
IPNU IPPNU sekaligus menjadi persyaratan untuk 
menjadi anggota IPNU dan IPPNU yang sah. Dalam 
pelatihan ini diorientasikan untuk melakukan 
ideologisasi pada anggota baru. 
2. Tujuan 
Secara umum pelatihan ini bertujuan sebagai 
gerbang awal untuk menguatkan komitmen 
keanggotaan setelah dilakukan rekrutmen calon 
anggota IPNU IPPNU, sehingga diharapkan 
memiliki kesetiaan kepada organisasi melalui 
pengenalan organisasi IPNU IPPNU kepada calon 
anggota yang diarahkan kepada perubahan 
mentalitas, keyakinan dan sikap cinta kepada 


organisasi. 


Secara Khusus pelatihan ini diarahkan untuk 


sebagai berikut : 


a. 


Menumbuhkan keyakinan tentang kebenaran 
Islam Ahlus-sunnah waljamaah sebagai satu- 
satunya sistem yang berkesinambungan untuk 
melanjutkan da'wah islamiyah. 

Memberikan pemahaman tentang NU sebagai 
wadah perjuangan Islam Ahlussunnah 
Waljamaah di Indonesia. 

Meyakinkan kepada calon anggota bahwa IPNU 
IPPNU merupakan organisasi pelajar yang tepat 
sebagai sarana perjuangan da'wah Islamiyah. 
Mengenal dan memahami organisasi IPNU IPPNU 
sebagai Banom NU serta memahami isi materi 
organisasi IPNU IPPNU (PD/PRT, PO/PPOA dan 
lain lain) 

Menumbuhkan wawasan dan kemampuan dasar 


berorganisasi. 


3. SOP Penyelenggara 

a. Penyelenggara Makesta adalah Pimpinan Anak 
Ranting (PAR), Pimpinan Ranting (PR), atau 
Pimpinan Komisariat (PK), Pimpinan Komisariat 
Pondok Pesantren (PKPP), atau Pimpinan 
Komisariat Perguruan Tinggi (PKPT). 

b. Jika belum mampu, maka diselenggarakan secara 
bersama-sama oleh beberapa PR atau 
PK/PKPP/PKPT. 

Cc. Jika Pimpinan Ranting atau Pimpinan Komisariat 
belum terbentuk atau tidak mampu, maka 
Makesta boleh diselenggarakan oleh Pimpinan 
Anak Cabang (PAC). 

4. SOP Materi dan Pemateri 
a. SOP Materi 
Materi yang diberikan dalam pelaksanaan 
Makesta adalah: 
1. Ke-Aswaja-an1 
2. Ke-NU-an1 
3. Ke-IPNU IPPNU -an 
4 


Ke - Indonesia - an 


Keorganisasian 
Kepemimpinan. 


Ke-administrasi-an 


Pe ae SN 


Study Gender 
Materi Makesta disampaikan Minimal 60 
menit, penyampaian harus sesuai dengan 
Silabus yang diberikan dan pelaksana boleh 
menambahkan materi ke lokal — an. 
b. SOP Pemateri 
1. Pemateri Makesta adalah Pimpinan 
diatasnya, Majelis Alumni, dan Tokoh NU 
2. Pemateri Makesta adalah seseorang yang 
mempunyai kemampuan atau skill 
dibidangnya. 
5. SOP Persiapan 
Ada beberapa hal yang harus dipersipakan, antara 
lain : 
a. Panitia 
Sebelum melaksanakan Makesta, 
penyelenggara wajib membentuk kepanitiaan, 


yang bertugas mengatur jalannya kegiatan 


Makesta. Pengurus / Panitia yang melaksanakan 


Makesta wajib melakukan koordinasi kepada Tim 


kaserisasi 1 tingkat di atasnya, supaya terjalin 


singkronisasi antara panitia, tim kaderisasi, 


Instruktur, dan peserta. Hal ini bertujauan agar 


kegiatan ini berjalan dengan baik sesuai rencana. 


Kepanitiaan ini terdiri dari: 


1) 


2) 


Steering Committee (SC) 

Steering Committee (SC) adalah unit 
kepanitiaan yang bertugas membuat rencana 
besar Makesta, Tugas dari SC meliputi 
penyusuna TOR Kegiatan dan mengontrol 
jalannya Makesta agar sesuai dengan Grand 
Design. Jumlah kepanitiaan SC tidak 
mempunyai patokan khusus, bisa sesuai 
kebutuhan. 

Organizing Committee (OC) 

Organizing Committee (OC) adalah unit 
kepaniaan yang bertugas mejalankan teknis 
berjalannya kegiatan Makesta, OC juga bisa 


disebut sebagai Panitia pelaksana yang 


dipimpin oleh ketua Panitia untuk 
mengontor kepanitian agar sesuai TUPOKSI 
(Tugas Pokok dan Fungsi). OC dan SC harus 
solid dan Sinkron dalam komonikasi serta 
Koordinasi. 

Bidang - bidang yang ada pada OC 
antara lain : 
1. Ketua panitia 
2. Sekretaris 
Bendahara 
Bidang Acara 
Bidang Konsumsi 
Bidang Dokumentasi 
Bidang Perlengkapan dan Dekorasi 


Bidang Kesekretariatan 


Or PO AN On un ae KR 


Bidang Humas 
10. Bidang Keamanan (CBP & KPP) 
b. Peserta 
1) Peserta Makesta adalah siswa, santri, 
mahasiswa dan remaja secara umum 


2) Peserta minimal berumur 13 tahun 


3) 


4) 


Peserta sebanyak-banyaknya berjumlah 50 
orang dalam satu kelas/ forum 

Jika peserta lebih dari 50 orang 
penyelenggaraannya dibagi dalam beberapa 


kelas. 


c. Waktu dan Tempat 


1) 


2) 


3) 


4) 


5) 


Pelaksanaan makesta bertempat di Lembaga 
Pendidikan/Pondok Pesantren/lainnya. 
Tempat pelatihan harus lengkap diantaranya 
ruang Materi (Aula), kamar mandi, tempat 
sholat berjemaah, ruang asrama peserta 
putra dan putri, ruang instruktur/tim 
kaderisasi, ruang tamu, ruang panitia 
(sekretariat). 

Tempat pelatihan harus ditempatkan di 
tempat yang nyaman dan Strategis. 
Dilengkapi dengan LCD-Proyektor, kertas 
plano, spidol, dan kebutuhan lainnya. 

Durasi waktu pelatihan 2 hari 1 malam atau 


3 hari 2 malam sesuai kondisional. 


d. Administrasi 


Berkas Administrasi yang dibutuhkan 


1) 


2) 
3) 


4) 
5) 
6) 
7) 
8) 


9) 


Term Of Reference (TOR) H-21 hari dari 

pelaksanaan kegiatan sudah di ajukan ke 

Pimpinan Cabang 

Proposal 

Formulir Pendaftaran Peserta (Online dan 

Offline) 

Undangan 

Materi 

Pretes dan Post tes 

Formulir Pendaftaran 

Surat Pemberitahuan 

a) Kepada MWC NU 

b) Kepada Pimpinan Cabang paling lambat 
H-14 hari dari pelaksanaan kegiatan 

Surat Permohonan 

a) Permohonan Pemateri 

b) Permohonan Dana (Proposal) 

c) Permohonan izin tempat 


d) Permohonan izin kegiatan 


10 


10) 


11) 


121 


13) 


14) 


e) Permohonan Pendampingan Dari Tim 
Kaderisasi jika belum ada Tim Instruktur, 
H-14 hari dari pelaksanaan kegiatan 
sudah di ajukan ke Pimpinan Cabang 

From CV Pemateri 

Jadwal Pelaksanaan 

Daftar Hadir 

a) Daftar Hadir Instruktur/Pelatih Cabang 

b) Daftar Hadir Peserta 

c) Daftar Hadir Pemateri 

d) Daftar Hadir Tamu 

Lembar Observasi dan Penilain Peserta 

Lembar observasi dan penilain ini di cetak 

setiap materi, sebagaimana terlampir 

Lembar Nilai Akhir 

Lembar Nilai Akhir digunakan untuk 

memberi nilai pada sertifikat pelatihan, 


sebagaimana terlampir. 


e. Rapat koordinasi penyenggara 


Penyenggara wajib melakukan komunikasi dan 


koordinasi dengan kaderisasi PC IPNU IPPNU 


11 


Bojonegoro atau Kaderisasi diatasnya, Konsultasi 
dengan pemerintah setempat/ pengurus NU 


setempat. 


6. SOP Pelaksanaan 


ad. 


Peserta melakukan registrasi ulang dengan 
mengisi daftar hadir dan formulir pendaftaran. 
Panitia dan peserta melakukan pembukaan yang 
dihadiri oleh pengurus, tamu undungan dan para 
alumni secara formal beserta penyematan tanda 
peserta. 

Peserta didampingi Instruktur/Pelatih cabang 
melakukan pengenalan, kontrak forum dan 
orientasi awal pelatihan dan melakukan pretest. 
Peserta mengikuti materi demi materi sampai 
selesai dan Instruktur/Pelatih melakukan review 
dari materi ke materi yang lain. 

Setiap materi harus ada pendamping sebagai 
observer dan juga penilai proses Makesta. 

Setiap selesai materi harus ada form penilaian 


untuk pemateri dan materi yang disampaikan. 


12 


g. Pelaksanaan harus mampu membentuk kultur NU 


(Sholat dilakukan berjamaah, Sholat Sunnah 
Dhuha dan Tahajud menjadi keharusan, 
melaksanakan tahlil, yasin dan Istighotsah, diajak 
ziarah kubur). 

Pelaksanaan diakhiri dengan post-tes dan evaluasi 
tiga arah yaitu, panitia, peserta dan 
Instruktur/Pelatih/pemateri. 

Panitia dan  Instruktur/Pelatih — menyiapkan 
rencana tindak lanjut/instruksi kader dan 
menyiapakn program pendampingan (follow up). 
Panitia dan peserta bersama-sama melakukan 
penutupan dengan acara yang mengesankan 
(pemberian hadiah, pemutaran film dokumnter, 


dil). 


7. SOP Follow Up (Rencana Tindak Lanjut) 


ad. 


Peserta dapat menjelaskan nilai, sejarah, dan 
perjungan Islam Ahlussunnah Wal Jamaah An- 
Nahdliyah secara garis besar. 

Peserta aktif melibatkan diri dalam kegiatan IPNU- 


IPPNU di daerah domisili masing-masing. 


13 


Cc. 


Peserta dapat menyebutkan nama lembaga NU dan 
tokoh-tokoh NU disetiap banom yang ada di daerah 
domisili masing-masing. 

Peserta dapat menyebutkan nama peserta lain satu 
persatu, dan juga dapat menggunakan, serta 
memanfaatkan media social sebagai alat bantu 


komunikasi jarak jauh dengan optimal. 


14 


ST 


"183UI) UYlga| JUEA isesapey 3ueluaf 
Injejw 9nfuej yigaj ueisesiue3ioay sUEY INUIW jeme jepow le3egas Isesiue8JO uep ueuidwiwaday 
3uejua) Jesep Isuajadwoy Iyijlwaw Je3e ueyyeJeip e3nf ejuasad esed ejsayEW InjejaWw “NI Ulejas 
"UE-EISJUOPUI-2Y UEP UE-NNddl NNdi-2x UEp Ue-NN-2y Suejua) jeme uejeua8uad eos 'yeewel 
JeMm yeuuns njye Jesep I3ojoapl Ikudd3uaW Ueweyewad uep ueweje3uad teAundwawu e3033ue eJed 
Je3e ulesapip SISIYEN EYEW “NJEG NNddl NNdi 21033ue udwjniyal le3egas UEYISEJUS!JOIP BUSJEY 


Ueyiyejad uelede) Jojeyipuj 


IVd MEYE “LAN “AdNd Ad Ud UVd: eJe88UO|IAuad 


(eisayeN) e1033uy Ueejasay ESEMN : IsesiJapey 3ueluar 


UojeN sngejis 


uajen sngejis "8 


OT 


Jey3unw 
IYEU JnJ,eW JEWE Uep UnzeMme) 


“ynwese) 'yinseme)) efemsy 


“di1 ajgnop 
wejsj deyis disulad-disulid 'p 
“diyojas 
UN VIVMSV INEP 
Topids UYEWEJ2) jue-efemsy-ay | T 
06 UEP VIVMSV Jesep UeIJa8uad 9 
“ouejd 
wejs| uedefe Jagwns eas Uesyl 
SEMIY “GNI 
Uep WEJSI “UEWI USINa8Uad "Gg 
UIWEJE JI UEJEWUYBA 
ledegas WEJSI ULIHa8uad 'E 
NVYHILV13d 
IsSvung 3GOLIW NVSVHVI NOMOd W3LVN "ON 


vVIGIW 


LT 


YUoN 


06 


“diy aygnop 
“diyojas 
Topids 
“ouejd 


SEMIY “GD 


(utpuas 
lewljeY 
ue3uap 
awnsai) 
ISEJISa 
yodwojay 
Isnvsid 


“YeWBJ2) 


(uje z reunr UEzpV 

Yeeyel Oz yimeJej Ynunp) 
eAuedejauad yejipej uep NN 
UBeWe3eay ISIPEJ) UEP IEJIN 'P 
NN U0901L 

(rex3uejad “npynugs “Uenfn) 
“SUEGWEJ LUYEW) NN Isesiue3io 
WSISIS UEP ISIN “SIA “injuag 'G 
(Ieuoiseu uep 

jeyoj syajuoy) eAuue3uegwayJad 


UEP NN UsJIyejay yelefas "e 


| UE-NN-PN 


YeAlpyeN-uy efemsy yoyo1 "a 


8T 


"d3 aygnop eisauopu| UeeyapJawWaN 
“diojas ueyueyejadwadU uep Jngadaw 
HUSN Isnysid 
Topids WEJEP NN EWEIN USJad '9 UB -EISJUOPUJ| -2Y 
09 “YEWLI3) 
“ouejd (Isewepyodd e83uly jeluojON) 
SEMAY “GDN eIsauopuj| UeeyapJaway yelelas 'e 
(Wipuas WOUEg EMAS NN 
kewljey Ue3uap NNddi-NNdi VeSungNH 'p 
“d1 ajgnop 
ue3uap UoyjeM (InueggnAs 
“diyojas 
YUSN awnsai) UEP ANddl “NNdi SJEW 2 
Topids T UE-ANddI-NNdI-2N 
OZT Isejisal (Isesiue810 eSegwaj uep inyyndJs 
“ouejd 
yodwojay ISIWI YISIA “BulgWej| “yepibe 
SEMIY “GD 
Isnysid seze “Isdunj YEHIS) Lud-Od "9 
'YeweJ2) NNddl NNdi UeJiyejay yeJefos "e 


et 


"diy aygnop udwlwad uejad uep se3ni 'p 
gemel 
“diyojas udwlwad Jesep JapjeJeYy "2 
YUSN eAue3 
Topids ueuidwlwaday Is8un4 'g ueuidwlwaday 
09 1snysip 
“ouejd "Ueuidwiwaday 
“YeWBJ2) 
SE1MIY 'GIN MOD) Uep UeIJa3Uad '£ 
Isesiue8J0 
“d1 ajgnop 
gemel Ueejoja3uad uswafeuewy "2 
“diyojas 
YUSN eAue3 IsesiUue8J0o Jnsun-insun 'P 
Topids UBISESIUE8JODY 
09 “snysip Isesiue3840 siual-siuar D 
“ouejd 
“YEWBID) Isesiue810 ISs8unj UEP JEEJUuEN 'g 


SEMIY “GD 


IsesIUE8JO ULINa8Uag 'E 


uenjesay Uep 


uenjesjad Wejep ueeyaulygay 2 


Oc 


“diyojas Isejisal Japua8 eAyjndunu yelefas » 
YUN “Jopids yodwojay Japua3 uep xas urepagdad 'G 
Japuag Apnjs 
09 “ouejd Isnysig Japua3 
SEMAY “GOT | “YEWLI2) dasuoy uenfnj uep ueuaduag 'E 
“d1 ajgnop 
(VOdd) 1eanAudu Jeins 2 
“diyojas 
YUN yapjead 
“Jopids "IsesJslulwpe Jesep dasuoy 'g UE-ISBIJSIUIPE-3Y 
09 “YeWBJ2) 
“ouejd "IsEJJSIUIWpe 


SEMIY “GD 


uenfn) uep ueiJa3uad 'e 


ueuidwlwaday eAeg 'a 


Tc 


diy ajgnop 


(Wipuas 
JeUIeY 
ue3uap 


awnsai) 


uendwajad 


si3ojolg uewejeduag "Pp 


9. Jadwal Kegiatan 
JADWAL KEGIATAN 
MASA KESETIAAN ANGGOTA 


Hari KE-1 


13.00 — 14.00 | Registrasi Peserta 


14.00 — 16.00 | Pembukaan 


Kontrak Forum, 
16.00 — 17.00 
Dinamika Kelompok 


17.00 — 19.00 | ISHOMA 


MATERI I : Ke- 

19.00 — 20.30 Pemateri 1 
Aswaja-an | 
MATERI II : Ke-NU- 

20.30 — 22.00 Pemateri 2 
an! 


22.00 — 23.00 | Review Materi 


23.00—04.00 | Istirahat 


HARI KE-2 


04.00 — 05.00 | Sholat Shubuh 


Olahraga, Bersih 
05.00 —07.00 | Diri, dan Sarapan 


Pagi 


22 


07.00 — MATERI III : Ke- 
Pemateri 3 
09.00 IPNU IPPNU-an 
09.00 — MATERI IV : Ke- 
Pemateri 4 
10.00 Indonesia-an 
10.00 — MATERI V : Ke- 
Pemateri 5 
11.00 Organisasi-an 
11.00 — 
Review Materi 
12.00 
12.00— 13.00 | ISHOMA 
MATERI VI : 
13.00 — 14.00 Pemateri 6 
Kepemimpinan 
MATERI VII : Ke- 
14.00 — 15.00 Pemateri 7 
administrasi-an 
MATERI VIII : Study 
15.00 — 16.00 Pemateri 8 
Gender 
16.00— 17.00 | Review Materi 
17.00 — 19.00 | ISHOMA 
Persiapan Pentas 
19.00 — 19.30 
Seni 
Pertunjukan Pentas 
19.30 — 23.00 


Seni 


23 


23.00 —02.30 | Istirahat 
HARI KE-3 
02.30 — 04.00 | Pembaiatan 
04.00 — 05.00 | Sholat Subuh 
Olahraga, Bersih 
05.00 — 07.00 | Diri, dan Sarapan 
Pagi 
07.00 — Rencana Tindak 
08.00 Lanjut (RTL) 
08.00 — 
Penutupan 
09.00 


“bisa berubah sesuai dengan situasi dan kondisi 


24 


B. PANDUAN PELAKSANAAN LAKMUD 


1. 


2. 


Pengertian 

Latihan Kader Muda (Lakmud) adalah 
Pelatihan kader jenjang menengah dalam sistem 
kaderisasi IPNU dan IPPNU untuk mencetak kader yang 
menekankan pada pembentukan watak, motivasi 
pengembangan diri dan rasa memiliki organisasi dan 
keterampilan berorganisasi serta upaya pembentukan 
standar kader. 
Tujuan 

Secara umum Lakmud bertujuan untuk 
menciptakan kader IPNU IPPNU yang memiliki watak, 
motivasi pengembangan diri, rasa memiliki organisasi 
dan keterampilan berorganisasi serta upaya 
pembentukan standard kader yang mandiri. 

Secara Khusus pelatihan ini memiliki tujuan 
sebagai berikut : 
a. Memahami prinsip dan menumbuhkan rasa 

tanggung jawab. 

b. Memahami prinsip organisasi dan 


kepemimpinan. 


25 


c. Mempunyai kemampuan untuk memahami dan 
memecahkan masalah serta tehnik pengambilan 
keputusan yang tepat. 

d. Mempunyai pengetahuan dasar dan sikap 
loyalitas yang tinggi terhadap cita-cita organisasi. 

e. Memiliki keterampilan yang memadai 

3. SOP Penyelenggara 

a. Penyelenggara Lakmud dilaksanakan oleh PAC, 
atau diselenggarakan secara bersama oleh 
beberapa PAC. 

b. Jika PAC tidak mampu, maka Lakmud boleh 
diselenggarakan oleh PC 

4. SOP Materi dan Pemateri 

a. SOP Materi 
Materi yang diberikan dalam pelaksanaan 
Lakmud adalah: 

1) ke-Aswaja-an II 

2) Ke-NU-an II 

3) Ke-IPNU IPPNU-an II 
4) Ke-Indonesia-an 


5) Ke-pemimpin-an 


26 


6) Managemen Organisasi 
7) Personal Branding & Public Speaking 
8) Komunikasi dan Kerjasama 
9) Scientific Problem Solving (SPS) 
10) Teknik Diskusi & Persidangan 
11) Managemen konflik 
12) Networking dan Lobying 
13) Fundraising 
14) Studi Gender 
15) Studi Problematika Pendidikan dilndonesia 
Materi Lakmud disampaikan Minimal 60 
menit, penyampaian harus sesuai dengan 
Silabus yang diberikan dan pelaksana boleh 
menambahkan materi ke-lokal-an. 
b. SOP Pemateri 
1) Pemateri Lakmud adalah Pimpinan 
diatasnya, Majelis Alumni, dan Tokoh NU 
yang memiliki spesifikasi layak untuk menjadi 


pemateri 


27 


2) Pemateri Lakmud adalah seseorang yang 
mempunyai kemampuan atau skill 


dibidangnya. 


5. SOP Persiapan 


Ada beberapa hal yang harus dipersipakan, antara 


lain: 


ad. 


Panitia 
Sebelum melaksanakan Lakmud, 
penyelenggara wajib membentuk kepanitiaan, 
yang bertugas mengatur jalannya kegiatan 
Lakmud. Pengurus / Panitia yang melaksanakan 
Lakmud wajib melakukan koordinasi kepada Tim 
kaserisasi 1 tingkat di atasnya, supaya terjalin 
singkronisasi antara panitia, tim kaderisasi, 
Instruktur, dan peserta. Hal ini bertujauan agar 
kegiatan ini berjalan dengan baik sesuai rencana. 
Kepanitiaan ini terdiri dari: 
1) Steering Committee (SC) 
Steering Committee (SC) adalah unit 
kepanitiaan yang bertugas membuat rencana 


besar Lakmud, Tugas dari SC meliputi 


28 


2) 


penyusuna TOR Kegiatan dan mengontrol 
jalannya Lakmud agar sesuai dengan Grand 
Design. Jumlah kepanitiaan SC tidak 
mempunyai patokan khusus, bisa sesuai 
kebutuhan. 

Organizing Committee (OC) 

Organizing Committee (OC) adalah unit 
kepaniaan yang bertugas mejalankan teknis 
berjalannya kegiatan Lakmud, OC juga bisa 
disebut sebagai Panitia pelaksana yang 
dipimpin oleh ketua Panitia untuk 
mengontor kepanitian agar sesuai TUPOKSI 
(Tugas Pokok dan Fungsi). OC dan SC harus 
solid dan Sinkron dalam komonikasi serta 
Koordinasi. 

Bidang - bidang yang ada pada OC 
antara lain : 

1. Ketua panitia 
2. Sekretaris 
3. Bendahara 


4. Bidang Acara 


29 


Bidang Konsumsi 
Bidang Dokumentasi 
Bidang Perlengkapan dan Dekorasi 


Bidang Kesekretariatan 


SO 000 UI SO 


Bidang Humas 


10. Bidang Keamanan (CBP & KPP) 


b. Peserta 


1) 


2) 
3) 
4) 


5) 


6) 


Peserta harus pernah mengikuti Makesta 
dengan menunjukkan bukti sertifikat/surat 
keterangan telah mengikuti Makesta 

Peserta minimal berusia 16 Tahun 

Peserta harus hafal Mars IPNU dan IPPNU 
Mendapat Rekomendasi/Mandat dari 
PR/PK/PKPP/PKPT/PAC. 

Peserta sebanyak-banyaknya adalah 30 
orang jika peserta lebih dari 30 orang 
penyelenggaraannya dibagi dalam beberapa 
kelas. 

Peserta lolos screening yang dilaksanakan 


oleh penyelenggara 


30 


Cc. 


d. 


Waktu dan Tempat 


1) 


Pelaksanaan Lakmud bertempat di Lembaga 


Pendidikan/Pondok Pesantren/lainnya. 


2) Tempat pelatihan harus lengkap diantaranya 


3) 


4) 


5) 


ruang Materi (Aula), kamar mandi, tempat 
sholat berjemaah, ruang asrama peserta 
putra dan putri, ruang instruktur/tim 
kaderisasi, ruang tamu, ruang panitia 
(sekretariat). 

Tempat pelatihan harus ditempatkan di 
tempat yang nyaman dan Strategis. 
Dilengkapi dengan LCD-Proyektor, kertas 
plano, spidol, dan kebutuhan lainnya. 

Durasi waktu pelatihan 4 hari 3 malam atau 


3 hari 2 malam sesuai kondisional. 


Administrasi 


Berkas Administrasi yang dibutuhkan 


1) 


2) 


Term Of Reference (TOR) H-21 hari dari 
pelaksanaan kegiatan sudah di ajukan ke 
Pimpinan Cabang 


Proposal 


31 


3) 


4) 
5) 
6) 
7) 
8) 


9) 


Formulir Pendaftaran Peserta (Online dan 

Offline) 

Undangan 

Materi 

Pretes dan Post tes 

Formulir Pendaftaran 

Surat Pemberitahuan 

a. Kepada MWC NU 

b. Kepada Pimpinan Cabang paling lambat 
H-14 hari dari pelaksanaan kegiatan 

Surat Permohonan 

a. Permohonan Pemateri 

b. Permohonan Dana (Proposal) 

c. Permohonan izin tempat 

d. Permohonan izin kegiatan 

e. Permohonan Pendampingan Dari Tim 
Kaderisasi jika belum ada Tim Instruktur, 
H-14 hari dari pelaksanaan kegiatan 


sudah di ajukan ke Pimpinan Cabang 


10) From CV Pemateri 


11) Jadwal Pelaksanaan 


32 


12) Daftar Hadir 
a. Daftar Hadir Instruktur/Pelatih Cabang 
b. Daftar Hadir Peserta 
c. Daftar Hadir Pemateri 
d. Daftar Hadir Tamu 
13) Lembar Observasi dan Penilain Peserta 
Lembar observasi dan penilain ini di cetak 
setiap materi, sebagaimana terlampir 
14) Lembar Nilai Akhir 
Lembar Nilai Akhir digunakan untuk 
memberi nilai pada sertifikat pelatihan, 
sebagaimana terlampir. 
Rapat koordinasi penyelenggara 
Penyenggara wajib melakukan komunikasi dan 
koordinasi dengan kaderisasi PC IPNU IPPNU 
Bojonegoro atau Kaderisasi diatasnya. Konsultasi 
dengan pemerintah setempat/ pengurus NU 


setempat. 


33 


6. SOP Pelaksanaan 


a. 


Peserta melakukan registrasi ulang dengan 
mengisi daftar hadir dan formulir pendaftaran. 
Panitia dan peserta melakukan pembukaan yang 
dihadiri oleh pengurus, tamu undungan dan para 
alumni secara formal beserta penyematan tanda 
peserta. 

Peserta didampingi Instruktur/Pelatih cabang 
melakukan pengenalan, kontrak forum dan 
orientasi awal pelatihan. 
Panitia/Instruktur/Pelatih melakukan pretest 
kepada peserta sebagaimana lampiran. 

Peserta mengikuti materi demi materi sampai 
selesai dan Instruktur/Pelatih melakukan review 
dari materi ke materi yang lain. 

Setiap materi harus ada pendamping sebagai 
observer dan juga penilai proses Lakmud. 

Setiap selesai materi harus ada form penilaian 
untuk pemateri dan materi yang disampaikan. 
Pelaksanaan harus mampu membentuk kultur NU 


(Sholat dilakukan berjamaah, Sholat Sunnah 


34 


Dhuha dan Tahajud menjadi keharusan, 
melaksanakan tahlil, yasin dan Istighotsah, diajak 
ziarah kubur). 

i. 'Pelaksaaan Lakmud diharuskan menggunakan 
konsep kontruktivisme (banyak menggunakan 
basis pengalaman) 

j. Pelaksanaan diakhiri dengan post-tes dan evaluasi 
tiga arah yaitu, panitia, peserta dan 
Instruktur/Pelatih. 

k. Panitia menyiapkan rencana tindak lanjut atau 
instruksi kader dan menyiapakn program 
pendampingan (follow up). 

I. Panitia dan peserta bersama-sama melakukan 
penutupan dengan acara yang mengesankan 
(pemberian hadiah, pemutaran film dokumnter, 
dil) 

7. SOP Pendampingan / Follow up 

a. Peserta ikut andil mengisi pengkaderan dan dapat 

melaporkan sejarah perjuangan NU di local wilayah 


domisili masing-masing. 


35 


b. Peserta mampu menjadi pendamping anggota 
baru, dan dapat mengarahkan hingga ke jenjang 
pengkaderan formal selanjutnya. 

c. Peserta dapat membuat proposal kegiatan beserta 
administrasi pelengkap untuk poin ke-4 

d. Peserta menjadi inisiator dan penyelenggara 


kegiatan pengkaderan formal maupun non-formal. 


36 


LE 


"Isesiue3J0 Wejep Ip Jedepiaj 8SueA wajsis uep anpyndis sngijeyas si3aje4)s 
ueyeligay-ueyeligay — EMasag “UE-NNddl NNdi-2x UEep UE-NN-2y Ieuaduaw sIJOJSIY 
ueweyewad ejjas “yeewef jem yeuuns njye Jesep Ileuaduaw Jnfuej 1ey3uI) 18ojoapi 
IkUBSUaW Ueweyewad Uuep uejeAey3uad “ueweje3uad 1eAundwaw Japey eJed Je3e 
ulesapip pnwuyej EyEW “NNddl UEP NNdi Japey yejaduaw ynjun ueyiseJjuaJOIp pnwyej 


Ueyijejad uelede) Jojeyipuj 


LdNd UP (IVd) Suege) yeuy ueuldwid : eJe33Ua/IAU2d 
(pnwyej) epnw Japey ueui3ej : IsesiJapey 8ueluar 


UojeN sngejis 


uajejn sngejis "8 


8€ 


Topids 


“vejdejau 


(ue 


3uldwepuad) 


Uep JeuoIseN) 


Ye,ewWer JEM YeUunssnjUyv 


HUIN 06 Ilue-efemsy-2y | 1 
seUay '“ouejd uese3nuad ue3uegwaJad 
SEMAY “GNI Uep YeWeJ3) uep yelefas 'e 
NVHILV13d 
Isvang 4GOLIW NVSVHVI YONOd IWILVW "ON 
vIGIW 


"YEJESEW URYYyedaWIW Wejep JIreuJanye Isnjos-IsnjOs UEySsnWINJaW 


ejJas YIJUOy EjojaduawW wejep sensedey Iyijluaw ejjas “ue8uepisiad uep isnysip 


yluya) yleg Ueduap UueydeJlauaw Uuep IweyewaW ndwew “esodouid injejaw Uuejei3ay 


weJSoid ulesapuau “eweseljay uep Iseylunwoy 8uepigip Isuajadwoy Iljiwaw Ulej eJejue 


"NANddl UEP NNdl Japey le3egas eAuuendweway 8unynpuaw 3ueA yluya) jeuoisedado 


Isuajadwoy IyijlWwaw Jede ueyyeleip e3nf ejuasad eJed pnwyej Injejaw “NI Ulejas 


6€ 


HUSNI 06 


Kel) 
Top!ds 'nyng 


“ouejd seMay 


gemel 
eAue3 “snysip 


“Uese3nUad 


NN 


ue3uenljad eyiweuip uep 
ue3uegwWayJad SISIJBUY "Pp 
BJEJUESNN WEJSI 9 

NN yomluy "9 

UEWWN NJIEUN ,IpEgeN "e 


1 YE-NN-PN 


di ajgnop 


“diyojas 


(urby Ynmese) “Yepibe) 
eAuyoyo31 Uep efemsy 
ueJlefe yoyod-yoyogd "2 
geuzpewJag WajsAs 

Uep GEUyzpeM UeIM38uad "9 


(IrUo1seuJaju| 


Ot 


yua 


OcT 


Keloy 
Topids 'nyng 


“ouejd seMay 


(ue3uidwepuad) 
uese3nuad 
1snysip 


“YEWLI3) 


NNddi 
-NNdl veduegwayad uep 


ue3uenliad eyiweuig "2 
NNddi 

-NNdi UeJeJemeAsnujad 'P 
NNddi M!P EJ1O Uep 

NNdl Ue3uenfiag disulig "2 
uedag 

2 NANddI-NNdi SI8ayeJ1S 
ueyefigoy-ueyefigay "g 
saJ3uoy 3 saN3UON 

Jep Suljuad uesnjnday 


uep emIJsiJad-eMIJsIJad '€ 


Il ue 


-ANddl NANdI-2N 


Tt 


sela “ouejd uesednuad ueuidwlwaday 
HUON 06 ueuidwlwaday 
SEMAY “GNI "YEWEID) UeiJa8Uad 'E 
PMI Od SEAL 2 
di4 ajgnop BJE3ON |eUIJ 
“diyojas ynjuog 1e3egaS INN 'P 
uese3nuad 
Topids SEL INN UEPp EJISedUEd 
YHUIN 06 “snysig Ue-gIs3UOpU|-2Y 
“vejdejau LejIU-IEJIU ISESIJEUJAJU| 9 
“YeWBJ2) 


seUay '“ouejd 


SEMIY “GNI 


eIsdUOopUj Ip UeyejuJawad 
ue8uegWaJad '9 


aLuSIJEUOISEN (Ijep-I!jed "€ 


NNddi 
-NNdi !sisod uep UBJad 4 


(Y 


jop!ds “ouejd | eAue3 Isnysid IRUOSJad 1eeJue/y uenin | 18 Sulpueig 
HUON 06 
SEMIN 'GDN 'YEWEI2) “Uei3BUad '€ (EUOSJad 
ueeijlueday udswaleuew 'p 
diy ajgnop 
IsesIUE8JO 
“diyojas 
uesednuad Uswafeuew japon 2 
Topids IsesIUE8JO 
NHUIN 06 “snysip Isesiue8J0 uswafeuew 
“vejdejau UoWa3eueN 
“YEWBJI) JEeJULW Uep Is8unj 'g 


seMUay '“ouejd 


SEMIY “GD 


IsesIUE8JO 


uUawaleuew Ueilla8uad 'E 


di1 ajgnop 
“diyojas 
Topids 


“vejdejawu 


udwlwad gilem ueijyeay 'p 
uesnjnday uejigwe38uad "2 
NN Jipjadsaad 


wejep ueuidwiwaday 'g 


€t 


HUON 06 


“diyojas 
Topids 
“vejdejau 
seMUay “ouejd 


SEMIY “GD 


ue8uidwepuad 
“Uese3nuad 


“YeWBJ2) 


eweseliay 

ynjuag-ynjuag 'p 
ISEyIuUNnWOyY Insun-insun "2 
uenfni 'g 


UeINa8uad 'E 


eweseliay 


uep IseyluUnwoY 


gemef 


"Bulnyeads 


MANd MUYAHIIUNOL PP 


"Bulyeads dijgng UawWaAI 2 


"8UIpueig 

Ieruosiad unduegwaw 
YeYSUE| 1 MIP esIjeUY "G 
"Bulnyeads 

oljgnd 8 Sulpueig 


3ulyeads dIjgnd 


YAA 


seUay '“ouejd yapyead “ISNYSIP WEJEW -WBJEW UE3UEpISJad 
HUON 06 , OT 
SEMAY “INN nsoag isnysid uep 'uenfn) “veiJa8uag "e | g isnysig YIUNOL 
di1 aygnop uesngnday uejigweduad 
“diyojas Jesep dasuoy 'p 
uesednuad (Sds) 
Topids yejesew ueyebawad 
HUON 06 Isnysip BUINJOS WS|GOJd 6 
“vejdejau yey3ue|-yey3uej 2 


sela '“ouejd 


SEMIY “GNI 


“snsey Ipn1s 


SdS Is8unj 'g 
SdS UEIMa3Uad 'E 


oyiyuas 


di ajgnop 


eweseliay 
uep Iseylunwoy ey113 "8 
jegdan uou 
uep jegdan IseylunWOY 


Hpjaja BUEA iseylunwoy "2 


St 


HUSNI 06 


Topids 
“vejdejawu 
seUay '“ouejd 


SEMIY “GD 


uese3nuad 
isnysid 


“snsey Ipn1s 


YIyUON Uswafeuew 
lepow-lapon “Gg 
ANFUON 


uswaleueu Uuela8uad 'E 


Ag UON 


UowWa8eueN 


TL 


di1 ajgnop 
“diyojas 
Topids 


“vejdejau 


jpinpoud SueA ue3uepisiad 
uep Jedei “"snysip 
ueyeJdiPUdU yluyal 'P 
ue3uepisJad 

uepjedei “snysip 

yluya) uep Jey8uejag 9 
ue3uepisjad 

uep Jedei “Isnysip 89133 “g 


ue3uepisJad uep yedei 


9t 


“Jopids jesodoid uejengwad eyi1a SUISIEIPUN4 
“vejdejau uese3nuad uep jesodoid siual-siuar 'g 8 jesodoid 
HUON 06 El 
selay “ouejd “YEWBID) jesodoid uejengwad uejengWad 
SEMIY “GNI uenfn3j Uep ueiya3uag 'E yluyaL 
ue3uluef anpjnils 'P 
di1 ajgnop 
3UIAgo1 
“diyojas 
yipyead Uep BUNJOMIaN JluyaL 2 
“Jopids 3ulAgoj 
HUON 06 “uese3nuad uejeejuewad ZI 
“uejdejaw Uep BUNJOMJON 
“snysig UEP UEJEMBIAd 'G 


seUady '“ouejd 


SEMIY “GD 


3SUIAgoj uep BUNyJoMmJaN 


Is3unj Uep UeiJa3uad '€ 


di ajgnop 


“diyojas 


YIjUuoy UelesajaAuad 


deye3-deyey 2 


Lv 


HUSNI 06 


di1 ajgnop 
“diyojas 
Topids 
“vejdejau 
seUay '“ouejd 


SEMIY “GNI 


Isnysip 


“YeWBJ2) 


wejs| yedefas wejep 
Japua8 yoyo1-yoyoL "3 
eIsauopuj Ip yeJefas 
3ueluedas Japua8 Isejal 
uep uendwajad nsj 'p 
uendwajad depeyia3 
ISLUIWOP UEP WJELJEG 9 
Japua8 uejipeyEp!JDY 
ynjuag-ynjuag "Gg 
Japua8 ueeJeJas2Y 


Uep Uejipeay ueia3uad 'E 


Japua9 


IPNIS SISIIBUY 


vL 


di ajgnop 


“diyojas 


jesodoad 


uejengwad yluya| 


8t 


HUOIN 06 


di1 ajgnop 
“diyojas 
Topids 
“vejdejau 
seUay '“ouejd 


SEMIY “GNI 


gemel 
eAue3 “snysip 


“YeWeJ2) 


eisauopujip 

ueyIpipuad yewa|god "€ 
(euoiseu 

ueyipipuad wajsis "z 
(uenfn3 

SpojaW "Uajew Yyipipuad 
Si!p!p eUasad) ueyipipuad 


Uduodwoy-USUodwoy 'T 


eisauopujip 
Uey!PIpUad 
RYIhEWagOld 


Ipnys 


St 


9. Jadwal 


JADWAL KEGIATAN 
LATIHAN KADER MUDA 


Hari KE-1 
13.00 — 
Registrasi Peserta 
15.00 
15.00 — 
Pembukaan 
16.00 
16.00 — Kontrak Forum, 
17.00 Dinamika Kelompok 
17.00 — 
ISHOMA 
19.00 
19.00 — MATERI I : Ke-Aswaja- 
Pemateri 1 
20.30 An II 
20.30 — MATERI II : Ke-NU-An 
Pemateri 2 
22.00 " 
22.00 — 
Diskusi Panel 
23.00 


49 


23.30 — 


Istirahat 
04.00 
HARI KE-2 
04.00 — 
Sholat Shubuh 
05.00 
05.00 — Olahraga, Bersih Diri, 
07.00 dan Sarapan Pagi 
07.00 — MATERI III : Ke-IPNU 
Pemateri 3 
09.00 IPPNU-An II 
09. 00 — MATERI IV : Ke- 
Pemateri 4 
10.30 Indonesia-an 
MATERI V: 
10.30 — 
Kepemimpinan Pemateri 5 
12.00 
(Leadership) 
12.00 — 
ISHOMA 
13.00 
MATERI VI : 
13.00 — 
Manajemen Pemateri 6 
14.30 
Organisasi 
14.30 — MATERI VII : 
Pemateri 7 
16.00 Komunikasi dan 


50 


Kerjasama 


16.00 — 
Review Materi 
17.00 
17.00 — 
ISHOMA 
19.00 
19.00 — MATERI VIII : 
Pemateri 8 
20.30 Manajemen Konflik 
MATERI IX : 
20.30 — 
Networking dan Pemateri 9 
22.00 
Lobying 
MATERI X : Personal 
22.00 — Pemateri 
Branding & Public 
23.30 10 
Speaking 
23.30 — 
Diskusi Panel 
00.30 
00.30 — 
Istirahat 
04.00 
HARI KE-3 
04.00 — 
Sholat Shubuh 
05.00 
05.00 — Olahraga, Bersih Diri, 


51 


07.00 dan Sarapan Pagi 
07. 00 — MATERI XI : Scientific | Pemateri 
08.30 Problem Solving (SPS) | 11 
08. 30 — MATERI XII : Analisis Pemateri 
10.00 Study Gender 12 
10.00 — MATERI XIII : Teknik Pemateri 
11.30 Diskusi & Persidangan | 13 
11.30 — 
Review Materi 
12.00 
12.00 — 
ISHOMA 
13.00 
MATERI XIV : Teknik 
13.00 — Pemateri 
Pembuatan Proposal 
14.30 14 
& Fundraising 
MATERI XV : Studi 
14.30 — Problematika Pemateri 
16.00 Pendidikan 15 
diIndonesia 
16.00 — 
Review Materi 
16.30 
16.30 — ISHOMA 


52 


19.00 


19.00 — Pertunjukan Pentas 
22.00 Seni 
22.00 — 
General Review 
23.30 
23.30 — 
Istirahat 
02.00 
02.00 — 
Pengukuhan 
03.00 
03.00 — Evaluasi, RTL, dan 
04.00 Penutupan 


“bisa berubah sesuai dengan situasi dan kondisi 


53 


C. SOP PENGAJUAN SERTIFIKAT KADERISASI 


1. Mengajukan Pemohonan penerbitan nomor sertifikat 


dan mengisi form yang sudah di sediakan antara lain : 


a. 
b. 
C. 
d 


e. 


Surat Permohonan Penerbitan Sertifikat 
Berita acara pelaksanaan 

Data diri peserta dan Detail Pengkaderan 
Dokumentasi Foto Pelaksanaan Pengkaderan 


Surat Pengantar dari Pimpinan Anak Cabang 


2. File pengajuan sertifikat dapat di unduh melaui link 


download ini bit.Iy/sertifikasikaderisasi. 


3. Berkas diajukan melalui link : 


bit.Iy/pengajuansertifikatipnuippnubjn dengan 


ketentuan telah ditanda tangani panitia dan 


mengetahui pimpinan ber stampel dan format file 


sebagai berikut : 


a. 


Scanfile Surat Permohonan Penerbitan Sertifikat 


(PDF). 


Scanfile Berita acara pelaksanaan (PDF). 


Softfile Data diri peserta dan Detail Pengkaderan 


(Excel) 


54 


d. Scanfile Dokumentasi Foto Pelaksanaan 
Pengkaderan (PDF). 

e. Scanfile Surat Pengantar dari Pimpinan Anak 
Cabang (PDF). 

Departemen kaderisasi akan memfalidasi legalitas dan 

kelengkapan Persyaratan berkas pengajuan. Setelah 


sudah lengkap dan benar, 


. Tim Kaderisasi akan mengirimkan softfile sertifikat 


yang sudah terinput nama, data diri peserta dan 
softfile siap di cetak oleh Tingkatan Pengurus yang 
mengajukan sertifikat. 

Setelah sertifikat sudah di cetak dan di tanda tangani 
oleh ketua panitia penyelenggara, print out sertifikat 
dapat di serahkan ke departemen kaderisasi untuk di 
ajukan legalitas dan di tanda tangani oleh Ketua dan 


Sekertari PC IPNU / IPPNU Bojonegoro. 


. Tim Kaderisasi akan memberikan informasi kepada 


penyelenggara, apabila sertifikat sudah siap untuk di 
ambil. Sertifikat dapat di ambil apabila Penyelenggara 
pengkaderan sudah menyelesaikan pembayaran infag 


penerbitan sertifikat ke pimpinan cabang. 


55 


LAMPIRAN-LAMPIRAN 


A. CONTOH SURAT DAN BORANG 


1. Surat Permohonan Penerbitan Sertifikat 


MAKESTA (MasakesetinamAmapata) 
PA MN PN NG ANE 


d PANITIA PELAKSANA KEGIATAN 


Sebrevariat ML. Raya Nyeri 09 Ox Karena Mparom 99154 


BN Kei YEAR An aa Kuan Lamar, 


1 006PAOPAN-PEL/IIS4-TASS3/XIIAW/2012 
: PERMOHONAN PENERBITAN SERTIFIKAT 


Kepesia Yang Verbormat : 
PC IPPNU BOLONEGORO 


di 
JL. Alarad Vasi No. 19 Biojomegoco 


Musa i kon rana ofatat 


Sahur silatterahmmi kari sampaikan. semoga dalam menjalankan aktivitas setari-hari 
kita mendapat ralises dari Allah SWT. Amica 


Sebubangan Sengan kesitu MAKESTA ( Masa Kesetiaan Angguta) oleh PAC IPNU 
IPPNU Ngasem yang selah dikiksanatan pada - 

Eka : Satwa - Senen 

Tanggal: IN — 20 Desember 2021 

Tempat 2.347 Alrisd Pundi 

Alat Ox Semdajoarja Kec. Nparam Kak. Bofonepar 


maka dengan ini kami memobon kepada Pirmpines Cabang Ikatan Pelajar Preri Nabslasul 
Ular (PC. IPPNU) Kabapaten Uhojonegpoco untuk menerbitkan Serrifikas bagi peserta 
Galant keparan terscbur 
Sebegai persyoratan bersama isi kami 9 
Fs Berita Acaea Pelaksanaan (Hardfile Gee Sodifile) 
2. Daftar Hadir Peserta Mako PAC IPNU IPPNU Ngasem (Hia-odiile ctan scanfile 
ran 
& na Bea ia aa Pen ann OinsNNna dna BenOpe Gamat 
Exoci Terbar dari PC IPNU IPPNU Bojonegoro) 
4. Daftar Hadir & FotoPelaksanaan RTL (Hardiie dan Sofie pdf) 


Demikian permoboses ini kami sampaikan. mas perhatian dan kerjasamanya kami 
apakan terima kasih 
Bellahat Moe Io Agamis Tari 
Worvakemu aku serakearntahi meherakanah 
39 April 2022 Me 


Ptonpetadu 
Pimpinan Arak Cabeng 


Ketan IPNU 


Tenbasan |, PAC IPNU IPPNU NGASEM 
2. PC IPNU IPPNU BOONEGORO 


2. Berita Acara Pelaksanaan 


Iv. menua Yan ya 3 
Ya DNS TP PO 


F ra Kesetiaan Anggota” om 9x 


GK IPPNU UMNVOTRI memet erna ana. 


BERITA ACARA 


Pada hari Sakwa — Senin, Tanggal 16 - 18 Oktober 2021 Pampunan Komusanat Perguruan Tinggi 
IPNU IPPNU UNU Sunas Gan Bojonegoro telah melaksanakan kegiatan Masa Kesetaan 
Anggota (MAKESTA) yang bertempat di MINU Umpgukan Sukorejo, Kecamatam Beponegaro. 
Kabupaten Boraneparo. 
Yang dalam kegratan ami diikuti oleh 39 peserta. Dengan bukti-bukti Daftar peserta beserta 
xdentitasnya. materi beserta pematerinya dibuktikan dengan CV Pemateri dan Daftar Madir 
Demikian berita acara ani dibent dengan sebanarnya, jika terdapat kekeliruan akan diadakan 
pembetalan sebagammana mestinya 
23 Jumadil Awal 1343 H 
27 Desember MIT M 
Panitia Pelaksana Masa Kesetiaan Anggota 
Pimpinan Komssrriat Perguruan Tinggi 
Ikatan Pelagar Nahdiaval Ulama" 
Ikatam Pelajar Putri Nadilatul Ulama" 
UNU Susan Gan Boyonegaro 


AWTuk FILAMSANA 


- KLGATAN « 
pup? Pul. 
p "30 Oa 


Kera Sekrewarts 


Mengetahui, 

Pimpinan Konusanat Perguruan Tinggi 
Ikatan Pelagar Nahdlatal Utama" 
Ikatam Pelajar Potrs Nadiatul Ulama" 
UNLI Susan Gan Tajaungan 


57 


3. Data Diri Peserta Dan Detail Pengkaderan 


TPA APA 
MEPOK APP 
MRAM APA 
MAPAN APE 
MPOL AFF 
MDA APP 
eta ad 
MUPOUL APP 
nd 
MAPAN APA 


PIMPINAN ANAK CABANG MATAN PELAJAR NAHDLATU 


200 sEnanan 


Z00 sEnanan 
200 sEnanan 
ROM SETAMAN 
ROM SETAMAN 
ROM SETAMAN 
POM SEMaKaN 
F0w sEnanan 


peeuaon 
an 
pesuaaon 
Penuaan 
Penuaan 
pesuaacn 
pesuaaan 
Fweuaaon 
Feeuaaoa 
Penuaaoa 


ULAMA SUKDESAK 


MAPAN 
AREP HDANULOA 
SAFLON 

saus Pasno 

A4 SROKL WINE 
WOOH AA PRMUNGYAH 
BARU UU 
ASWPLONZA 


MOCAL ANA 


(MI IDRYATUL MUSTADIN 
AM HDAYATUL MLETADIN 
(M HIORYATUL MUETADIN 
AM HORYATUL MUETADIN 
AM HORYATUL MUSTADIN 
Mi HORYATUL MUBTADIN 
MI HORYATUL MUBTADIN 
(MI HORYATUL MUETADIN 
AM HDAYATUL MUETADIN 
AM HORYATUL MLETADIN 


B 
2 


ses...» 


sasasansan 


AMATAHAD 
AMATBHAD 
JIMAT AHAD 
AMATAHAD 
AMATAHAD 
AMATEHAD 
JMMAT-HAD 
AVATAHAD 
AMATAHAD 
JIMAT AEAD 


DEA AMPAT KELANA SES 
DESA SUSU KELAN SuMDEENU 


DESA SUKSES KEDATAN BunNERAN 


DESA SIDODADI KELAMKTAN SIKA 
DESA PUNGPUNGAN PECAMATAN KALTDU 
DEA LEBAN KECAMATAN KALTDU 

EN NOBAR EA AAN 


1227 DESEMEER 2120 ALI ROHMATULLOH 
IT DESEVSER 2020 AU ROHUATULLOH 
2527 DESEVEER 2120 AU ROHNATULLOH 
2527 DESEVEER 20 AU TOMIMTULLOH 
2527 DESENSER 2120 AU ROHMATULLOH 
A27 DESENEEA Na AL TOmATULLOH 
BI dEBeR an Au 0amTuLOs 
2527 DESEMSER 2020 ALI ROHMATULLOH 
227 DESEVSER 2020 AJ ROHMATULLOH 
2527 DESEVEER 2D AU ROHMATULLOH 


2 B 2 
a 8 2 
a 8 » 2 
a B » 2 
a 8 PI 8 
a 8 » 8 
a 8 

a 8 » 8 
» 8 2 8 
2 8 2 2 


sanak 


2 


58 


5. Surat Pengantar 


PIMPINAN KOMISARIAT PERGURUAN TINGGI 
IKATAN PELAJAR NAHOLATUL ULAMA 
IKATAN PELAJAR PUTRI NAHOLATUL ULAMA 


1D Pieseteber ITL M 


Meapenan Kerrerartat Perparaan Te 
IKATAN PELAJAR NAHDE ATU ULAMA 
IKATAN PELAJAH PUTEI NAPEMATUL ULAMA 

UNU SUNAN GRI DONINIKNAEG 


' 


Lay 
LX WA ITU WOBONELA MU 


“hesat an betuha spahkla petak semasa penganan & aangg muka cboh PO PK PATI 


B. PRETEST DAN POSTES 


1. Pengertian Pretest dan Post Test 

Pretest adalah test yang dilakukan untuk mengukur 
kemampuan seseorang sebelum mengikuti kegiatan 
pembelajaran. Sedangkan post test adalah test yang 
dilakukan setelah kegiatan pembelajaran dilakukan 
guna untuk mengetahui seberapa besar pengetahuan 
peserta pengkaderan terhadap materi-materi yang 
akan di berikan selama proses pelaksanaan 
pengkaderan berlangsung. 

Post test adalah test yang diberikan kepada peserta 
setelah mendapatkan materi tentang hal-hal yang 
berkenaan dengan ideology dan skill organisasi untuk 
mengetahui seberapa jauh pemahaman yang diperoleh 
peserta selama pemateri menyampaikan materi. 

2. Pelaksanaan Pretest dan Post Test 

Pelaksanaan pretest dilakukan ketika materi akan 
disampaikan, sehingga Instruktur/Pelatih mengetahui 
seberapa besar pengetahuan peserta pengkaderan 
terhadap materi-materi yang akan di berikan. 
Sedangkan pelaksanaan post test dilakukan secara 


langsung ketika materi telah selesai di sampaikan oleh 


60 


pemateri. Berikut acuan pertanyaan pretest dan 
posttest pengkaderan: 
a) Pretest Makesta 
1) ASWAJA 
a. Apa yang anda ketahui tentang agama Islam? 
b. Apakah perbedaan Iman, Islam dan Ihsan? 
c. Apa yang kamu ketahui tentang ASWAJA? 
2) NU 
a. Apa yang anda ketahui tentang Nahdlatul Ulama? 
b. Siapakah yang mendirikan Nahdlatul Ulama dan 
kapan berdirinya? 
c. Apakah perbedaan Nahdlatul Ulama dan bukan 
Nahdlatul Ulama? 
3) IPNU-IPPNU 
a. Apakah yang anda ketahui tentang IPNU-IPPNU? 
b. Bagaimanakah sejarah berdirinya IPNU-IPPNU? 
c. Apakah hubungan IPNU-IPPNU dan Nahdlatul 


Ulama? 


4) INDONESIA 


a. Kapankah Indonesia merdeka? 
61 


b) 


b. Apakah peran ulama terhadap kemerdekaan 
Indonesia? 
c. Bagaimanakah perwujudan nilai kebhinekaan di 
Indonesia? 
5) ORGANISASI 
a. Apakah yang anda ketahui tentang organisasi? 
b. Organisasi apa sajakah yang anda ketahui? 
6) KEPEMIMPINAN 
a. Apa yang anda ketahui tentang kepemimpinan? 
b. Apakah perbedaan pemimpin dan 
kepemimpinan? 
7) ADMINISTRASI 
a. Apakah yang kamu ketahui tentang administrasi? 
b. Seberapa pentingnya administrasi dalam sebuah 
organisasi? 
8) STUDY GENDER 
a. Apakah yang kamu ketahui tentang gender? 
b. Dimanakah letak perbedaan hak antara laki-laki 
dan perempuan? 
Post Test Makesta 
1) ASWAJA 


62 


a. Apakah yang dimaksud dengan Islam Rahmatan 
Lil Alamin? 
b. Bagaimanakah penertian Islam, Iman dan Ihsan? 
c. Apakah pengertian ASWAJA? 
d. Apa sajakah prinsip ASWAJA? 
e. Siapa sajakah Tokoh ASWAJA An-Nahdliyah? 
2) NU 
a. Bagaimanakah sejarah kelahiran NU? 
b. Apakah Visi dan Misi NU? 
Cc. Siapa sajakah Tokoh-tokoh NU? 
d. Bagaimanakah bentuk pengamalan tradisi 
keagamaan NU? 
3) IPNU-IPPNU 
a. Apakah yang kamu ketahui tentang IPNU-IPPNU? 
b. Bagaimanakah sejarah berdirinya IPNU-IPPNU? 
Cc. Bagaimana hubungan IPNU-IPPNU dengan NU 


dan Banom lainnya? 


4) INDONESIA 


a. Bagaimanakah sejarah kemerdekaan Indonesia? 


63 


b. Apakah peran ulama terhadap kemerdekaan 
Indonesia? 
c. Bagaimanakah perwujudan nilai kebhinekaan di 
Indonesia? 
5) ORGANISASI 
a. Apakah pengertian organisasi? 
b. Bagaimanakah fungsi dan manfaat organisasi? 
c. Apa sajakah unsur-unsur dalam organisasi? 
6) KEPEMIMPINAN 
a. Apakah pengertian kepemimpinan? 
b. Apakah fungsi kepemimpinan? 
c. Apakah tugas dan peran pemimpin? 
7) ADMINISTRASI 
a. Apakah tujuan administrasi? 
b. Bagaimanakah konsep dasar administrasi? 
Cc. Apakah yang dimaksud dengan PPOA? 
8) STUDY GENDER 
a. Apakah tujuan konsep gender? 
b. Apakah perbedaan sex dan gender? 
c. Bagaimanakah posisi laki-laki dan perempuan 


dalam kehidupan bermasyarakat? 


64 


c) Pretest Lakmud 
1) ASWAJA 
a. Bagaimanakah proses perkembangan ASWAJA 
seecara global dan Nasional? 
b. Apakah yang dimaksud dengan madzhab? 
Cc. Apakah pokok ajaran ASWAJA dan madzhabnya? 
2) NU 
a. Apa yang kamu ketahui tentang mabadi khaira 
ummah? 
b. Bagaimanakah pengamalan Khittah NU dan Islam 
Nusantara? 
c. Bagaimanakah perkembangan perjuangan NU? 
3) IPNU-IPPNU 
a. Bagaimanakah perjuangan IPNU dan IPPNU? 
b. Apa sajakah permusyawaratan yang ada di IPNU- 
IPPNU? 
Cc. Apakah peran dan posisi IPNU-IPPNU? 


4) INDONESIA 
a. Bagaimanakah perkembangan pemerintahan 


Indonesia? 
65 


b. Bagaimanakah bentuk internalisasi nilai 
Pancasila dan UUD 1945? 
C. Apa yang kamu ketahui tentang trias politika? 
5) KEPEMIMPINAN 
a. Apakah pengertian kepemimpinan? 
b. Bagaimanakah perspektif NU tentang 
kepemimpinan? 
Cc. Apa sajakah keahlian wajib dari seorang 
pemimpin? 
6) MANAGEMENT ORGANISASI 
a. Apa yang kamu ketahui tentang manajemen 
organisasi? 
b. Apakah fungsi keterampilan manajemen 
organisasi? 
Cc. Apakah manfaat keterampilan manajemen 


organisasi? 


7) PERSONAL BRANDING DAN PUBLIC SPEAKING 
a. Apakah yang kamu ketahui tentang public 
speaking? 


b. Apakah tujuan public speaking? 
66 


C. Apakah manfaat public speaking? 
8) KOMUNIKASI DAN KERJASAMA 
a. Apa yang anda ketahui tentang komunikasi? 
b. Apa yang kamu ketahui tentang kerjasama? 
c. Bagaimanakah etika dalam komunikasi dan 
kerjasama agar efektif? 
9) SPS/SCIENTIFIC PROBLEM SOLVING 
a. Apa yang anda ketahui tentang problem solving 
(penyelesaian masalah)? 
b. Apakah fungsi proble solving? 
Cc. Apa yang harus diperhatikan dalam 
pengambilan keputusan problem solving? 
10) TEKNIK DISKUSI DAN PERSIDANGAN 
a. Apa yang anda ketahui tentang diskusi? 
b. Apa yang anda ketahui tentang persidangan? 
c. Bagaimanakah etika yang harus diterapkan 
dalam diskusi dan persidangan? 
11) MANAGEMENT KONFLIK 
a. Apa yang anda ketahui tentang manajemen 


konflik? 


67 


b. Bagaimanakah tahapan yang harus dilakukan 
untuk penyelesaian konflik? 
12) NETWORKING DAN LOBBYING 
a. Apa yang anda ketahui tentang networking dan 
lobbying? 
b. Bagaimanakah cara merawat dan 
memanfaatkan networking dan lobbying? 
13) FUNDRAISING DAN TEKNIK PENULISAN PROPOSAL 
a. Apa yang anda ketahui tentag cara pembuatan 
proposal? 
b. Jenis proposal apa sajakah yang anda ketahui? 
14) STUDI GENDER 
a. Apakah yang anda ketahui tentang keadilan dan 
kesetaraan gender? 
b. Bagaimanakah bentuk-bentuk ketidakadilan 


gender? 


68 


15) STUDI PROBLEMATIKA PENDIDIKAN DI INDONESIA 
a. Apakah yang anda ketahui tentang 
problematika pendidikan di Indonesia? 
b. Bagaimanakah pelaksanaan system pendidikan 
di Indonesia? 
d) Post Test Lakmud 
1) ASWAJA 
a. Bagaimanakah sejarah perkembangan ASWAJA 
secara Nasional dan internasional? 
b. Apakah pengertian madzhab dan system 
bermadzhab? 
Cc. Apa sajakah pokok-pokok ajaran ASWAJA dan 


siapakah madzhabnya? 


a. Apakah kriteria mabadi' Khaira Ummah? 
b. Bagaimanakah pelaksanaan Khittah NU? 
c. Bagaimanakah perkembangan Islam Nusantara? 
d. Bagaimanakah dinamika perjuangan NU? 
3) IPNU-IPPNU 
a. Bagaimanakah kebijakan-kebijakan yang 


diambil IPNU-IPPNU dari masa ke masa? 


69 


b. Bagaimanakah prinsip perjuangan dan citra diri 
IPNU-IPPNU? 

c. Jelaskan macam-macam  permusyawaratan 
IPNU-IPPNU? 

d. Bagaimanakah dinamika perjuangan dan 
perkembangan IPNU-IPPNU? 

e. Bagaimana peran dan posisi IPNU-IPPNU? 

4) INDONESIA 

a. Apa sajakah dalil-dalil nasionalisme? 

b. Bagaimanakah perkembangan pemerintahan 
Indonesia hingga saat ini? 

c. Bagaimanakah bentuk internalisasi nilai 
Pancasila dan UUD 1945 dalam kehidupan 
IPNU-IPPNU? 

d. Apakah pengertian trias politika, dan 


bagaimana penerapannya? 


5) KEPEMIMPINAN 


ad. 


Bagaimanakah pengertian — kepemimpinan 


dalam perspektif NU? 


b. Apakah yang harus diperhatikan dalam 


pengambilan keputusan? 


70 


Cc. 


Apakah keahlian yang harus dimiliki seorang 


pemimpin? 


6) MANAGEMENT ORGANISASI 


Apakah pengertian management organisasi? 


. Apakah fungsi dan manfaat management 


organisasi? 
Apa sajakah model-model management 
organisasi? 
Apakah perbedaan management organisasi dan 


management kepanitiaan? 


7) PERSONAL BRANDING DAN PUBLIC SPEAKING 


ad. 


Cc. 


Apakah tujuan dan manfaat public speaking dan 
personal branding? 

Bagaimanakah cara membangun personal 
branding? 


Apa sajakah teknik-teknik public speaking? 


8) KOMUNIKASI DAN KERJASAMA 


ad. 


Apakah tujuan dan unsur-unsur komunikasi dan 


kerjasama? 


b. Bagaimanakah bentuk kerjasama? 


71 


c. Bagaimanakah etika dalam berkomunikasi dan 
bekerja sama? 
9) SPS/SCIENTIFIC PROBLEM SOLVING 
a. Apakah fungsi SPS? 
b. Bagaimanakah langkah-langkah SPS? 
c. Bagaimanakah konsep pengambilan keputusan 
dalam SPS? 
10) TEKNIK DISKUSI DAN PERSIDANGAN 
a. Bagaimanakah etika diskusi dan persidangan? 
b. Apakah perangkat yang dibutuhkan dalam 
diskusi dan persidangan? 
c. Bagaimanakah teknik untuk mengkondisikan 
forum diskusi dan persidangan? 
11) MANAGEMENT KONFLIK 
a. Apakah pengertian management konflik? 
b. Apa sajakah model-model management konflik? 
c. Bagaimanakah tahapan penyelesaian konflik? 
12) NETWORKING DAN LOBBYING 
a. Apakah pengertian dan fungsi networking dan 


lobbying? 


72 


b. Bagaiamanakah perawatan dan pemanfaatan 
networking dan lobbying? 
c. Bagaimanakah teknik networking dan lobbying? 
d. Bagaimanakah struktur jaringan dalam 
networking dan lobbying? 
13) FUNDRAISING DAN TEKNIK PENULISAN PROPOSAL 
a. Apakah tujuan pembuatan proposal? 
b. Bagaimanakah etika pembuatan proposal? 
c. Bagaimanakah teknik pembuatan proposal? 
14) STUDI GENDER 
a. Bagaimanakah bentuk ketidakadilan dan 
ketidaksetaraan gender? 
b. Bagaimanakah konsep patriarki dan apakah 
dampaknya bagi kesetaraan gender? 
c. Bagaimanakah perkembangan relasi gender di 
Indonesia hingga saat ini? 
d. Siapakah tokoh-tokoh gender dalam sejarah 
Islam? 
15) STUDI PROBLEMATIKA PENDIDIKAN DI INDONESIA 
a. Apa sajakah komponen dalam pendidikan di 


Indonesia? 


73 


Bagaimanakah perkembangan system 
pendidikan Indonesia hingga saat ini? 
Bagaimanakah bentuk problematika pendidikan 


di Indonesia saat ini? 


74 


Jevipaid | jelo1 MajeN apoy eMasad EWEN ON 


(VLSINVW) 81033uy UeENaS2Y ESEN EMISAd ULIEJIUOd YEWIOj 
BISIYEIN UBIEJIUOd JEWIOj 'T 


NVIVIINId LVNYOJ 2D 


OL 


OT 


UeIseJJslUlWpeay 


OT 


OT 


ISESIUESIO USWNWOY 


OT 


ueuljdisipay 


OT 


elasag Uruedosay 


OT 


epPN Japey Uoje) UeSuejeway 


OT 


uedap 2y NNddl NNdl dasuoy ueJede'ad 


OT 


Uees83uegdy UEseMEM 


OT 


ANddl NNdi 0801 INY Uep LUyeN LeysejafuaN 


OT 


RISayEN Malem edejagag Isejuasald 


OT 


NANddl NNdi JEN UeNjejeySdUON 


IISEH 


'eJIN 


SUlUdD49S U2JEN 


ON 


BuludaupS Uelejluag YEWJOj 


Tt 


Ll 


pnwyej uerejluag YewJoj "£ 


NNddi ENYA NNdl ena “VIN 


MEN UPJEWBIOM ANddi-NNdi O0YOD3NOFOF NNddi-NNdiI Id 
3uege) YEUY Ueuldwld UE JAd/ANYANNJISU| 


“'NYEJOBUIN 


snjn1 Yep!L 


snjn1 ue3ueJ2129 


MUNV IEIIN 


81 


ST (PT | ET | CT | IL OT L|(91SIt|€|ciI 
eMasad 
yeyipodd | je1oL WajeN apoy eweN | on 
(pnwye7) epnWy Japey Ueyej E435g ULIEJIUOd YEWAOJ 
pnwyej easag UElEjIUdg YEWJOj "E 


b. Format Observasi peserta (Diprint sejumlah materi) 


LEMBAR OBSERVASI DAN PENILAIAN PESERTA 
LATIHAN KADER MUDA 

Penyelenggara NN Naa an Ban 

Materi Pelatihan Tea akal 


Nama Pemateri Na ena db ananda 


Alokasi Waktu Antenna ush 
No. Nama Kognitif| Keaktifan Nilai | Abjad 
Peserta Akhir 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 


79 


Keterangan : 


1, 


2. 


Kolom Nomor diisi sesuai jumlah peserta pelatihan 


Kolom Nama Peserta diisi sesuai dengan nama lengkap 


peserta pelatihan 


. Kolom Kognitif diisi nilai berdasarkan hasil penilaian tim 


Instruktur dengan angka 0-100 


. Kolom Keaktifan digunakan untuk 


membantu tim Instruktur dalam 


melakukan observasi. 


. Kolom Nilai Akhir diisi dengan total nilai yang diberikan 


dengan angka 0-100 


. Kolom Abjad diisi dengan ketentuan sebagai berikut: 


Nilai Akhir Abjad 
80 — 100 A 
60—79 B 
40—59 C 
20—39 D 
0—19 E 


80 


Cc. Format Penilaian Pemateri (Diprint sejumlah peserta) 


LEMBAR PENILAIAN PEMATERI 
LATIHAN KADER MUDA 


Nama Peserta 


NAMA PEMATERI | CATATAN KHUSUS NILAI 


2 
ke) 


CO (60 IN 1D Iu Ii» (W IN 


- 
(aj 


Teknis Pengisian : 
1. Nilailah pemateri dengan skala nilai 50-90 


2. Berilah catatan khusus bila diperlukan 
3. Konsultasikan kepada pendamping bilamana ada 


permasalahan kepada materi/pematerl 


81 


d. Format Penilaian Pemateri (Diprint sejumlah peserta) 


LEMBAR PENILAIAN INSTRUKTUR/PELATIH 
LATIHAN KADER MUDA 


Nama Peserta 


NAMA PEMATERI CATATAN KHUSUS NILAI 


2 
ke) 


C0 IN la Iu (8 IwW IN Ip 


- 
(an) 


Teknis Pengisian : 
1. Nilailah instruktur/pelatih dengan skala nilai 50-90 


2. Berilah catatan khusus bila diperlukan 
3. Konsultasikan kepada pendamping bilamana ada 


permasalahan kepada instruktur/pelatih 


82 


8 


'eIIN 


SnsNYY UB1E1E) 


je33ue| /UEH 


VANW “43GVA NVHILVI 
VILINVd NVIVIINJd #VIWIT 


: EMaSAg EWEN 


PINUEG UEIEJIUOd YEWJOj 'P 


v3 


eijued 
epeday ueyejesewJad epe euewejig Suidwepuad epeday ueyisejjnsuoy "£ 
ueynjadip ejig snsnyy UeJe1e2 yejuag 'Z 


06-05 lejlu ejeys Uesuap elnued yejlejiN “| 


: Upisi3uad sIUYaL 


PENUTUP 


Kunci utama pengkaderan adalah mau mengajak dan 
berbagi informasi kepada pelajar NU yang lain dan kunci dari 
pelaksanaan jenjang kaderisasi adalah metode yang 
digunakan. Pandanglah Makesta sebagai wadah awal belajar 
untuk mengenal IPNU dan IPPNU dengan rasa bahagia dan 
ceria. Dilanjutkan dengan Lakmud adalah wadah untuk 
memahami IPNU dan IPPNU dari segala aspek yang ada di 
IPNU IPPNU dengan serius. Dan Pengkaderan formal dan non 
formal lainnya. 

Dengan adanya Buku Panduan Kaderisasi PC IPNU 
IPPNU Bojonegoro ini diharapkan dapat menjadikan 
pengkaderan di wilayah Bojonegoro lebih efektif dan efisien, 
serta dapat mencetak kader yang militan, profesional, handal 
dan memiliki daya saing. Semoga ikhtiar kami dalam 
menyusun buku ini dapat bermanfaat bagi kemajuan dan 


kejayaan Nahdlatul ulama dimasa yang akan datang. Amin 


85 


CATATAN : 


